: 10.12.19 


04 


Persoalan 
Menjadi 
Keuntungan 


Tuhan 


Beserta 


Diterima 


ANDA MUNGKIN TELAH 
MENERIMA KRISTUS KE 
DALAM HIDUP ANDA, TETAPI 
MENGERTIKAH ANDA BAHWA 
DIA LAH YANG LEBIH DULU 
MENERIMA ANDA? 


ia tidak mencintaimu karena siapa kamu 
D- apa yang telah kamu lakukan tetapi 
karena siapa dia. 
Allah adalah kasih dan kasih itu menerima. 
Tuhan pun ingin Anda menunjukkan rahmat dan 
penerimaan kepada orang lain, tetapi masalahnya 
adalah kebanyakan orang tidak tahu perbedaan 
antara penerimaan dan persetujuan. Keduanya 
sangat berbeda. Yesus Kristus menerima Anda 
sepenuhnya, tetapi itu tidak berarti ia menyetujui 
semua yang Anda lakukan. 

Suatu hari beberapa pemimpin agama 
mencoba untuk menjebak Yesus dengan 
membawa seorang wanita yang tertangkap 
berzinah kepadanya. Yesus memandang semua 
penuduh dan berkata, “Siapa saja yang tidak 
pernah berdosa, silakan untuk melemparkan batu 
pertama.” Dan tentu saja mereka semua pergi. 

Apa yang Yesus lakukan? Dia memberikan 
penerimaan, bukan persetujuan. Dia tidak 
menyetujui apa yang wanita tersebut 
lakukan, tetapi dia menerima wanita itu dan 
mengembalikan martabatnya. Itulah yang perlu 
Anda lakukan dengan orang-orang di sekitar Anda. 
Anda bisa tidak setuju dengan perbuatannya, 
tetapi Anda harus menerimanya, karena itu adalah 
tanda cinta. 


MENERIMA 

“Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama 
seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk 
kemuliaan Allah” (Roma 15:7). 

Kata “menerima” dalam bahasa Yunani 
disebut dengan istilah “proslambano” yang 
artinya: mengambil atau menerima orang lain 
ke dalam rumah (karena alasan kebaikan), 
memberikan akses kepada seseorang untuk 
menjalin persahabatan, memegang tangan untuk 
memimpin. 

Maka dari itu, seperti Kristus telah mengambil 
atau menerima saya ke dalam rumah-Nya 
(Kerajaan Tuhan), maka saya akan menerima 
orang lain dalam rumah saya. Saya juga akan 
memberikan akses supaya orang lain dapat 
menjalin persahabatan dengan Yesus, dengan 


YESUS MEMBERIKAN PENERIMAAN, 
BUKAN PERSETUJUAN. DIA TIDAK 
MENYETUJUI APA YANG WANITA 
TERSEBUT LAKUKAN, TETAPI 

DIA MENERIMA WANITA ITU DAN 
MENGEMBALIKAN MARTABATNYA. 


cara saya membuka diri untuk persahabatan 
dengannya. Seperti Yesus telah memegang tangan 
saya untuk memberi rasa aman saat Dia memimpin 
saya, maka saya akan memegang tangan orang lain 
untuk memberi rasa aman saat saya memimpin 
orang tersebut. Kata kuncinya adalah: menerima, 
bersahabat, memimpin. 

Ingatlah bahwa Tuhan akan dimuliakan lewat 
hidup kita pada saat: kita menerima orang lain, 
kita membangun persahabatan dengan orang lain, 
kita memberi rasa aman kepada orang lain dalam 
kepemimpinan kita. 

Kita wajib hidup seperti cara Kristus hidup. Kita 
dapat mulai belajar melakukannya pada hari ini. 


MENDENGAR 

Salah satu cara termudah bagi kita 
menunjukkan penerimaan kepada orang lain 
adalah dengan cara mendengarkan mereka. Cinta 
memperhatikan. Cinta mendengarkan ketakutan 
dan keraguan orang lain dan memperlakukan 
mereka dengan hormat. Cinta menerima orang 
lain sebagaimana Yesus menerima kita. Setiap kali 
Anda melakukannya, itu menunjukkan kemuliaan 
Tuhan. 

Kasih tidak meminta kita menyetujui semua 
yang seseorang lakukan. Tapi cinta meminta kita 
untuk menerima siapapun, apa pun yang telah 
dilakukannya. 

Jadi, tidak peduli apa yang dilakukan orang 
atau dengan siapa mereka melakukannya 
atau bagaimana mereka melakukannya, atau 
berapa lama mereka melakukannya, Anda harus 
mencintai mereka. Anda harus mengampuni dan 
menerimanya. Selamat menerima! WM (agung, 
berbagai sumber) 


, NN 
aan Se ai 


PERSOALAN 
MENJADI 3 5G 


KEUNTUNGAN 


"TERPUJILAH TUHAN, GUNUNG BATUKU,YANG 
MENGAJAR TANGANKU UNTUK BERTEMPUR, 
DAN JARI-JARIKU UNTUK BERPERANG." 
(MAZMUR 144:1) 


“| 


ak Grass 
MKGrS 
(1 


NSAO ) aa - 
LAND 3 


DESEMBER 2019 


07.00 1 11.00 1 15.00 | 19.00 WIB 
SPEAKER : PS. PHILIP MANTOTA 


SIBEC CONVENTION HA « ITC GEMBONG 20-30 SURABAYA 


( LIVE STREAMING: MSTV.TV ) 2 


- INFORMASI: @Guseventa (G) @@amScHuAcH 


CONNECT! 


Mari te 


Nama Sudah pernah ikut CG, sebagai: 

ME Member IE Sponsor ME CGL 
Usia : UP Belum pernah ikut CG: 
Status : C) Menikah (CJ Belum Menikah CG yang diinginkan 

IE Sesuai usia (Anak/Pelajar/Pemuda 
Alamat /Profesional Muda/Keluarga) 
Telp/HP : IE Dekat rumah 

Ia Pengusaha/Wiraswasta 
Ibadah di : () Umum CJ AOG UU) ProM IE Lain-lain (Hobby/Pekerjaan) 


Contact Us 


Pari 2 : 
(p- MAWAR SHARON 085-60-60-90-200 


Email: connect@gms.or.id 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


WTP AS LAKAMA JAN AL OOM SLOMOPNSA TAI. 0G 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Penghalang Persatuan” 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


mawarsharon.com/voice/latest 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Penghalang 
Persatuan 2” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Jl. Raya Ngagel 123, Sby 
Ibu Yesika Suryani 


PELAYANAN: 
KUNJUNGAN & DOA 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, 

bisa menghubungi Divisi Kunjungan dengan 

Bp. Itok di: 031-6000 7000 ext. 1116 


MINGGU 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Jalan Pemulihan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Masalah 

Rumah Tangga” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


Doa Malam 
LIBUR 


Bagi anda yang ingin mengirimkan 
kesaksian / tulisan, kirimkan ke 


REDAKSI VOICE 
Vision Buliding It. 6, 
Marveli City Complex, 


JL. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Informasi: 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 
R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvell City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


3 


MAAN 
MA 


Telp: 031-60007000 
fax 051-5322452 / 


email ke agung.p@gms.or.id 


GMS CHRISTMAS 
“Son of God” 

Pk. 07.00, Pk. 11.00, 

Pk. 15.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


LIBUR KANTOR 


23, 24, 26, 30, 31 Des 2019, 1- 3 Jan 2020 


« MS WOMEN 
25 Des 2019 Segala keperluan jemaat yang berhubungan 
LIBUR. dengan kedukaan, bisa menghubungi : 


Bpk. Tjandra 0838 3114 9688 
DOA MALAM atau Jacobus 085108600 238 
20, 27 Des 2019, 3 Jan 2020 
LIBUR. 


AOG TEEN & YOUTH 
21-22 Des 2019 
LIBUR. 


AOG TEEN & YOUTH 
AKAN DIGABUNG DI 
29 Des 2019, 5 Jan 2020 


p- MAWAR SHARON 


MINGGU 
. 
. IBADAH 
SIBEC 
La CONV. HALL ITC 

07.00 
10.00 
16.00 
19.00 

DISERTAI PERJAMUAN KUDUS 


Di SETIAP IBADAH 


eorang guru, sesudah 
menerangkan sebuah 
rumus, biasanya akan 
memberikan soal kepada murid- 
muridnya. Banyak murid mengeluh 
saat diberikan soal, apalagi jika 
jumlahnya banyak dan sulit untuk 
dikerjakan. Namun demikian, 
pemberian soal perlu bagi para murid! 
Melalui upaya mengerjakan soal, 
kecerdasan murid dapat 'terasah"'. Jika 
dinilai sudah sesuai harapan, ia akan naik 
kelas. 
Tidak seorang pun yang suka dengan 
masalah. Namun, masalah akan tetap ada 
selama kita hidup di dunia. Kabar baiknya 
adalah, kita tidak perlu kuatir karena Tuhan 
sudah terlebih dahulu memberitahu kita rumus 
penyelesaiannya. Jika kita mampu menghadapi 
dengan cara Tuhan, persoalan dapat berubah 
menjadi keuntungan. 


GEMPAR 


Hari itu seluruh Israel gempar. Dari pihak 
bangsa Filistin muncul manusia raksasa 
setinggi enam hasta sejengkal. Namanya 
Goliat. Ia menantang orang Israel duel satu 
lawan satu. Semua orang menjadi takut, 
tetapi tidak demikian dengan Daud. Sekalipun 
berperawakan kecil, Daud mempunyai iman 
yang besar. Singkat cerita, hanya berbekal 
umban dan batu, tumbanglah manusia raksasa 
yang sombong itu (1 Samuel 17:40-501. 
Persoalan pun selesai! 

Jika bukan karena Goliat, Daud hanya 
akan dikenal sebagai seorang anak gembala. 
Tetapi sesudahnya, Daud beroleh akses 
masuk ke dalam istana. Ia diangkat raja Saul 
menjadi kepala prajurit. Persoalan telah 
berubah menjadi keuntungan. Faktanya, Goliat 
seumpama alat yang digunakan Tuhan untuk 
mempromosikan Daud! 

Baru-baru ini saya sakit pinggang. Dokter 
mengatakan ada urat saraf yang terjepit. Ini 
adalah sebuah persoalan! Namun apabila 


saya telaah, ada keuntungan di balik 
penderitaan saya. Sejak sakit pinggang, 
saya mulai berolahraga, padahal 
sebelumnya tidak pernah. Melalui sakit 
pinggang, secara tidak langsung Tuhan 
melatih saya mengadopsi gaya hidup 
yang lebih sehat. Persoalan telah berubah 
menjadi keuntungan. 


SEGALA SESUATU 

Roma 8:28 mengatakan: “Allah turut 
bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 
mengasihi Dia. ...” Yang dimaksud dengan 
“Segala sesuatu” yang bisa mendatangkan 
kebaikan di sini termasuk masalah. 

Sebab Tuhan mengasihi Daud, maka 
Tuhan mengirim Goliat kepadanya. Sebab 
Tuhan mengasihi kita, Dia mengizinkan 
persoalan datang menerpa. Tujuannya? 
Tentu untuk melatih diri kita menjadi 
pribadi yang kuat dan berkemenangan! 

Rindukah kita menuai keuntungan 
dari persoalan? Seperti Daud, milikilah 
iman pada Tuhan! Alih-alih mengeluh 
saat persoalan datang, hadapi dengan 
mata tertuju pada Tuhan! Yakinlah, 
semakin besar persoalan, semakin besar 
kemenangan yang nantinya akan kita lihat! 
HM (Linawati Santoso, Pro-M GMS Surabaya) 


NO 


MASALAH AKAN TETAP 

ADA SELAMA KITA HIDUP 

DI DUNIA. KABAR BAIKNYA 
ADALAH, KITA TIDAK PERLU 
KUATIR KARENA TUHAN 
SUDAH TERLEBIH DAHULU 
MEMBERITAHU KITA RUMUS 
PENYELESAIANNYA. 


NO 


ami percaya bahwa jika Tuhan 

berkehendak, semuanya jadi. Tanpa 

Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. 

Kami menikah dengan bahagia pada 
tanggal 12 Oktober 2017 dan ingin segera 
memiliki keturunan. Setiap malam kami 
berdoa dan tidak putus-putusnya berusaha. 

Kami pernah konsultasi ke dokter dan 
hasilnya menyatakan bahwa istri ada kendala 
yaitu sel telur banyak namun tidak matang. 
Kami menjalani pengobatan beberapa saat, 
namun tidak kunjung hamil juga. 

Puji Tuhan, pada bulan Februari 2019, 
Pdt. Jusuf Soetanto digerakkan Tuhan 
Untuk mengadakan ibadah khusus “doa 
untuk keturunan”. Mendengar hal itu, 
kami digerakkan untuk menghentikan 
pengobatan, dan berserah kepada Tuhan 
saja. Kami pun tidak menyia-nyiakan 
kesempatan dengan ikut didoakan di atas 
mimbar oleh Pdt. Jusuf. 

Meski tidak langsung hamil, namun 
kami percaya Tuhan tidak pernah 
mengingkari janji-Nya. Liburan kemarin, 
kami menyempatkan diri jalan-jalan ke 
Jakarta dan pulang Sabtu 8 Juni 2019. 
Anehnya, istri terlambat menstruasi. 
Malamnya istri menguji dengan tespack 
dan hasilnya positif. Untuk semakin yakin, 
kami konsultasi ke dokter pada Rabu 12 
Juni 2019, dan puji Tuhan istri dinyatakan 
positif hamil. 


Kami sangat bersyukur. Kami sangat senang. 
Bagi Anda yang merindukan anak sekian 
lama namun belum mendapatkan, jangan putus 

asa. Berdoalah kepada Tuhan. Berimanlah! 
Pikirkanlah hal-hal yang positif bahwa Tuhan 
akan menyediakan, mencukupkan dan 
memelihara Anda dan keluarga Anda. Tuhan 
Yesus memberkati. P- (Kesaksian Jonathan 
dan Selly, Jemaat GMS Surabaya) 


GMS Surabaya GMS Jombang 
Ibadah Anak Voltage (Sabtu) Pk. 11.00 WIB Ibadah Umum II! III : 


Vision Building, 11th floor (ruang lecture) Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Marvell City Complex Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak I, IL, IL, IV: Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB Kompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya GMS Tulungagung 


Ibadah Umum - Anak III II: 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Ibadah Pelajar « Pemuda 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, Ibadah Anak Voltage (Sabtu) Pk.16.00 WIB 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya Jl. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB GMS Jember 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Ibadah Umum # Anak III Ill: 
Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 
GMS Surabaya Timur Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB Jl. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Vision Hall, 13th floor, Marvell City Complex. Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. Telp & Fax 0331-425153 
CP. 0823 3721 8000 
GMS Kediri 
GMS Surabaya Selatan Ibadah Umum -# Anak | II: 
Ibadah Umum - Anak |, II, II: Pk.10.00, 16.00 WIB 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Surabaya Barat GMS Mataram 
Ibadah Umum 4 Anak | INI : Ibadah Umum # Anak III : 
Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 
GEREJA Ibadah AOG (Sabtu) Pk.18.00WIB Ibadah AOG Pk. 14.00 WITA 
MAWAR SHARON Ibadah Pro M (Minggu) Pk. 13.00 WIB ibadah VOLTAGE (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
The Pearl - Pakuwon Mall lantai 3 Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
Kantor: (di atas food society) Ne Rai, Abian Tubuh 
Jl. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya : B 
VISION BUILDING LANTAI 6, Ban Mu : HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST) 
MARVELL CITY COMPLEX, 
GMS Denpasar GMS Yogyakarta 
JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. Ibadah Umum & Anak LIL II: Ibadah Umum -# Anak III 
Pk. 10.00, 16.00 WIB 
E-mail: Info! ms.or.id Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA UA 
@ Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
www.mawarsharon.com Ibadah Voltage (Sabtu) — Pk. 16.00 WITA Pacific Building It. 3, 
, Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA Jl. Laksda Adisucipto 157 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) JI. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali telp.0274-555497, fax.0274-557904 
Fax : (62-31) 5322452 (Sebelum Depo Bangunan) CP: Ivone (0852 0004 8008) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 
Persembahan Anda untuk GMS Magelang 
: GMS Sidoarjo Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Be NN Lab Fasa AN NAEE NN TNI Ibadah Umum Il 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#ProM) Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
2 Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
dapat ditransfer ke Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
P Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB Jl. Gatot Subroto 408 
No Rek. A/C 010.049.700.0 Sebelah "HERO" Supermarket, CP:Irma (081 3244 32651) 
e Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Ba an Sura Sidoarjo Telp. 8946136, Fax: 8052650 Telp: 0293-314652, 085100515771 
@gmschurch Fax: 0293-3191391 
GMS Madiun . 
@gmschurch badah Umum I, II : GMS Salatiga 
gereja mawar sharon Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB Ibadah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah AOG: Pk. 13.00 WIB Ibadah Pelajar « Pemuda | II 
n Tn, badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00wIB Pk. 13.00, 16.00 WIB 
Kesaksian anda bisa dikirim ke: Jl. H. Agus Salim 104 Madiun Aa en 2 Pk. 13.00 WIB 
: i Telp: #6282141596579 (sementara) -DUKOwati OZ, Salatiga 
email. agung.p@gms.or.id / P: Telp/Fax (0298) 328124, 
telp. 031-60007000 (warta) / GMS Malang CP: Paulus Eko (0857 4028 2010) 
: —Vici Pan badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III II: 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB GMS Semarang 
Marvell City Complex, badah Pelajar « Pemuda pk.13.00wIB — 'badah Umum « Anak | II: 
Doa Malam (Rabu) pk. 18.30wiB Pk. 10.00, 16.00 WIB 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. Sekretariat: Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
JI. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
Telp. 0341-350027 Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


WA: 0882 308 4024 (ANDRE) HP: 0822 2300 0390, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 
badah Umum -# Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (--Pro-M) 

badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo. 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 

Dita-0852 3122 1896, 


GMS Jakarta 


badah Umum -#Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

I. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

elp: 021-30020080 / 81 
GMS Bandung 

badah Umum # Pro-M I Pk. 10.00 WIB 
badah Anak | Pk. 10.30 WIB 
badah Umum, Anak, Pro-M II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Bandung Electronic Centre, lantai 3A 

. Purnawarman no.13-15, Babakan Ciamis, 


ecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 
awa Barat, 40117 
Telp: 0877-2220-3449 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

p : Arsih/Ryan : 08561611930 


Aa 


GMS Cirebon 

Special Sunday I, Il Pk. 10.00, 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids I, II Pk. 10.00,16.00 WIB 
Beijing Meeting Room Lt. 3 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317 

antor sekretariat: 

ompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


GMS Tangerang 

badah Umum -# Anak I IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 

WA: 081 521 200 80 


GMS Balikpapan 

badah Umum « Anak |, II, III 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Pontianak 

badah Umum # Anak 1 Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Umum # Anak 2 Pk. 16.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 

Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 

badah Umum 4 Anak III III 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 
badah AOG 

Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no. 80. 
Sekretariat: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak 
badah AOG 

Hotel Grand Global 

1 Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

I. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

Info : 0812-9228-6558 (Maureen) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


GMS Ambon 

badah Umum 1 # Anak Pk. 10.00 WIT 
badah AOG Pk. 14.00 WIT 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WIT 


n.PB Halong Atas, Halong 

Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
pringbed Comforta) Baguala, Kota Ambon 
Telp. (0911) 3831477 


w 


GMS Masohi 

badah Umum 1 Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 14.30 WIT 
badah Umum 2 Pk. 17.00 WIT 


I.Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp. 0914- 22790 
CP : Pdp. Rudy Ritiauw 08524307884 


RUKO GMS BREAKHTROUGH 

I. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP: 0401 - 3111075 

HP: 085256142882 (Pdp.Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum 1 # Anak Pk. 08.00 WITA 
badah umum 2 # Anak Pk. 11.00 WITA 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 3 Pk. 17.00 WITA 


I.Samrat Pakadoodan Lingk.3 
Sebelah Yebenlin), Telp : 0438-30903 


GMS Manado 

badah Umum III, Ill dan Ibadah Eagle Kidz 
Pukul. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Youth Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday — Pk. 16.00 WITA 
badah AOG Teen (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
'Samping Hotel Best Western) 
Bahu - Manado 95115 Telp. 0431 - 831226 


CP : Nain S (085240163011 

GMS Tondano 

badah Umum «4 Anal Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 


I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


Pk. 14.00 WITA 


GMS Kendari 

badah AOG Teen (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Voltage Special Saturday (Sabtu) Pk.17.00 WITA 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompleks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Umum 1 # Anak Pk. 08.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 11.00 WITA 
badah AOG Youth & Teens Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 3 4 Pro. m Pk. 17.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
Samping Karya Agung) Makassar 


CP : Neltje (082187924935) 

GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum « Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum «4 Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda « Pelajar Pk.13.00 
I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 


Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso/081268828800 

elp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 
GMS Palembang 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Auditorium Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 


elp. (0711) 744 3507 
GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum - Eaglekidz | II 
Pk. 10.00,16.00 WIB 

badah AOG 

Mega Mall lantai 2 

alan Engku Putri No. 1, Batam 
CP : (0778) 4884070 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 ( call only ) 


